

rrs 



Institut 

Teknologi 

Sepuluh Nopetnber 



PROPOSAL 



TEMU ALUMNI D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS 
2009 

" Menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama 
mahasiswa D3 Teknik Mesin dengan para alumni D3 
Teknik Mesin dan dosen serta karyawan, melalui 
peningkatan komunikasi dan tali silaturrahmi demi 
eksistensi dan kemajuan Himpunan mahasiswa D3 
Teknik Mesin FTI - ITS 2009 " 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
INSTITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
SURABAYA 
2009 





HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 

TeKnologi 

Sepuluh Nopember 

INSTITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 



PROPOSAL KEGIATAN 
TEMU ALUMNI D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS 2009 

I. Latar Belakang 

Selama berdirinya, Program Studi D3 Teknik Mesin telah banyak meluluskan 
mahasiswa-mahasiswi yang memiliki keterampilan baik dalam hal soft kill maupun hard 
skill. Yang mana keterampilan tersebut didapat dari Himpunan Mahasiswa Jurusan dan 
pada saat kuliah. Himpunan mahasiswa jurusan merupakan organisasi yang mewadahi 
dan menampung aspirasi mahasiswa di tingkat jurusan di wujudkan melalui program 
kerja-program kerja yang disusun oleh kahima jajaran pengurus yang terpilih dan telah 
diangkat pada tiap tahunnya. Selain itu Himpunan Mahasiswa Jurusan salah satu tempat 
bagi para mahasiswa untuk meningkatkan soft skill baik berupa kemampuan komunikasi, 
manajerial, maupun networking. Sehingga banyak sekali Alumni D3 Teknik Mesin yang 
mampu masuk ke dalam berbagai macam perusahaan industri yang kini banyak tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan banyaknya Alumni D3 Teknik Mesin yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia, kami selaku pihak Himpunan Mahasiswa Jurusan sangat sulit sekali untuk 
berkomunikasi dan bersilahturahmi dengan para Alumni D3 Teknik Mesin. Kami juga 
menyadari tidak adanya wadah untuk menghimpun para Alumni D3 Teknik Mesin agar 
berkomunikasi dan bersilahturahmi dapat terjalin dengan baik. Diharapkan nantinya wadah 
tersebut dapat terbentuk yang disebut IKA(Ikatan Alumni). Kami selaku anggota dan 
pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan berinisiatif untuk menentukan momen yang tepat 
untuk dapat bertemu dengan Alumni D3 Teknik Mesin melalui " TEMU ALUMNI D3 
TEKNIK MESIN FTI - ITS 2009." 

Temu Alumni bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan baik sesama 
mahasiswa D3 Teknik Mesin dengan para alumni, dosen, dan karyawan agar tali 
persaudaraan itu tidak putus begitu saja ketika mahasiswa telah selesai menempuh 
pendidikannya di jurusan D3 Teknik Mesin FTI - ITS ini. 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 





HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 

TeKnologi 

Sepuluh Nopember 

INSTITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 



II. Tujuan Kegiatan 

1. Mempererat tali silaturrahmi antara mahasiswa D3 Teknik Mesin dengan Alumni 
dan Dosen. 

2. Menjalin komunikasi yang baik dan efektif antara mahasiswa D3 Teknik Mesin 
dengan Alumni dan Dosen 

3. Menjalin koordinasi yang baik antara mahasiswa D3 Teknik Mesin dengan para 
Alumni. 

IIL Nama Kegiatan 

"TEMU ALUMNI D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS 2009" 

IV. Tema Kegiatan 

"Menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama mahasiswa D3 Teknik Mesin 
dengan para alumni D3 Teknik Mesin dan dosen serta karyawan, melalui peningkatan 
komunikasi dan tali silaturrahmi demi eksistensi dan kemajuan Himpunan mahasiswa D3 
Teknik Mesin FTI-ITS " 

V. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada : 



hari 
tanggal 
pukul 
tempat 



Sabtu 

19 Desember 2009 

15.00 -selesai 

Kampus D3 Teknik Mesin FTI - ITS 



VI. Peserta 

Mahasiswa D3 Teknik Mesin FTI-ITS, alumni D3 Teknik Mesin FTI-ITS, dosen serta 
karyawan D3 Teknik Mesin FTI-ITS 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




VII. Susunan Panitia 

Terlampir 

VIII. Jadwal Acara 

Terlampir 

IX. Angaran Dana 

Terlampir 

X. Penutup 

Demikian proposal ini, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua dan dikemudian hari dapat memberikan suatu nilai lebih bagi para peserta 
dan seluruh elemen yang terkait. Kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak 
agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik tanpa halangan yang berarti. Atas 
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
115 PAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 



Injtttut 

Tekjioki&l 
JCpUwn Nop-emtwr 




LEMBAR PENGESAHAN 
TEMU ALUMNI D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS 2009 



Ketua Himpunan Mahasiswa 
D3 teknik Mesin FTI-ITS 




yi 



- Ananta Kurnia P 
NRP. 21G7 030 047 



Surabaya, 15 Oktober2009 
Hormat Kami, 

Ketua Panitia 




Ahmad Ryan 
NRP. 2108 030 008 



Mengetahui, 



am Studi 




Ir. Suhariyanto. M.Sc 
NIP. 131 843 905 



Dosen TKK 

D3 Teknik MesiiyFTI-ITS 




Ir. Syamsul HadLMT 
NIP. 131 651 417 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




Lampiran I 



SUSUNAN PANITIA 
TEMU ALUMNI D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS 2009 

Pelindung : Pembantu Rektor III ITS 

Prof.Dr.Suasmoro 
Penasehat : Pembantu Dekan III FTI ITS 

Ir. Wiratno A.A, M.Sc 
: Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin FTI - ITS 

Ir. Suhariyanto, M.Sc 
: Dosen TKK D3 Teknik Mesin FTI - ITS 



Penanggung jawab 

Pendamping 
Pelaksana 



Ir. Syamsul Hadi,MT 
: Ketua Himpunan Mahasiswa D3 Teknik Mesin FTI - ITS 

Ananta Kurnia P. 



A. Sterring Commite 

Koordinator 
Anggota 



Putra Teguh S 

Setyo Budi 

Alesandro Erranto Bais 

Dody Firmansyah 

Riki Aryadi 

Suhendra K 

M. Aditya Raharja 

Apip Andrian 

Agus Setyawan 

Abdul Muin 

Jun Dwiky R 

Ahmad 

Tri Wira Dani 



(2106.030.025) 
(2106.030.046) 
(2106.030.034) 
(2106.030.031) 
(2106.030.022) 
(2106.030.016) 
(2106.030.040) 
(2107.030.035) 
(2107.030.027) 
(2107.030.024) 
(2108.030.064) 
(2108.030.069) 
(2108.030.020) 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




B. Organizing Commite 



Ketua Panitia 


Ahmad Ryan 


(2108.030.008) 


Sekretaris 


Aldo Nur Satria 


(2108.030.084) 


Bendahara 


Senja Friska 


(2108.030.003) 


Acara 






Koordinator 


Novian Eka P 


(2108.030.018) 


Anggota 


Ah. Fuad Efendi 


(2108.030.086) 




Analisa Antika 


(2108.030.007) 


Konsumsi 






Koordinator 


Bramantyo Gunawan 


(2108.030.081) 


Anggota 


Dwi Rahmad S. 


(2108.030.045) 




Devi Ratna 


(2108.030.027) 




Dwi Cahyo A. 


(2108.030.001) 




Dita Melawati 


(2108.030.017) 




EdyK 


(2108.030.079) 




Wahyu D. 


(2108.030.029) 


Perlengkapan 






Koordinator 


Risqi febrianto 


(2108.030.060) 


Anggota 


Edi Arifiyanto 


(2108.030.066) 




Risky Dirga 


(2108.030.015) 


Pubdekdok 






Koordiantor 


Hastama Arinta F 


(2108.030.039) 


Anggota 


Shandy Bagus W. 


(2108.030.019) 




Maulana Sigit W. 


(2108.030.087) 




Syaihil Rizal 


(2108.030.033) 




Faris Zainur R. 


(2108.030.057) 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




Keamananan dan Perijinan 



Koordinator 


Alex Ari Wibowo 


(2108.030.051) 


Anggota 


Bambang Nur C. 


(2108.030.032) 




Sandi K. 


(2108.030.036) 




Moch. Kahfi 


(2108.030.074) 




I Gede Hartawan 


(2108.030.002) 




Hoffman B . 


(2108.030.006) 




Muhammad Nur Rahmat 


(2108.030.009) 




Muhamad Aririn 


(2108.030.0053) 


Dana 
Koordinator 


Reza Hidayatullah 


(2108.030.022) 


Anggota 


Robby A. Awab 


(2108.030.046) 




Rizky Anggiansyah 


(2108.030.048) 


Kestari 


Galih Aggriawan 


(2108.030.065) 


Anggota 


Miftahul Farid 


(2108.030.075) 




Candra S. 


(2108.030.093) 




Dwi Wahyu K. 


(2108.030.005) 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




Lampiran II 



JADWAL ACARA 

TEMU KANGEN ALUMNI D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS 2009 

19 DESEMBER 2009 



Hari Sabtu 19 Desember 2009 



No 


WAKTU 


Acara 


1 


15.00-16.00 


Persiapan 


2 


16.00-18.00 


Registrasi 


3 


18.00-18.20 


Sambutan oleh MC 


4 


18.20-18.40 


Sambutan oleh Kahima HMDM 


5 


18.40-19.00 


Pembukaan oleh Kaprodi 


6 


19.00-19.20 


Pewacanaan Keadaan HMDM oleh Kahima 


7 


19.20-19.40 


Pewacanaan Perkembangan Akademik oleh Kaprodi 


8 


19.40-20.00 


Tanggapan Alumni 


9 


20.00 - 20.30 


Makan malam + Musik 


10 


20.30-21.00 


Pewacanaan Pembentukan IKA 


11 


21.00-22.00 


Ramah tamah + Penutupan 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




ANGGARAN DANA 



Lampiran III 



Pemasukan 

Mahasiswa aktif 

Sponsor 

IKOMA 

Prodi D3 Teknik Mesin 

HMDM 

TOTAL 



Rp 1.224.000,00 
Rp 1.500.000,00 
Rp 2.500.000,00 
Rp 6 .500.000,00 
Rp 250.000,00 + 
Rp 11.974.000,00 



Pengeluaran 

Kesekretariatan 

• Penggandaan Proposal @ Rp 15.000x4 eksemplar Rp. 60.000,00 

• Penggandaan LPJ @ 15.000x4 eksemplar Rp. 60.000,00 

• Pembuatan SPJ Rp. 45.000,00 + 



Rp 165.000,00 



Perlengkapan 

Panggung 12 m x 8 m 

Terop @Rp 200.000x2 buah 

Kursi @Rp 2500x250 buah 

Meja @Rp 50.000x4 buah 

Alat band 

Sound System 

Taplak meja @Rp 15.000x4 buah 



Rp. 1.500.000,00 

Rp. 400.000,00 

Rp. 625.000,00 

Rp. 200.000,00 

Rp. 1.200.000,00 

Rp. 760.000,00 

Rp 60.000,00 + 

Rp 4.725.000,00 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 




stitut 
Teknologi 
Sepuluh Nopember 



HIMPUNAN MAHASISWA D3 TEKNIK MESIN 
FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI 
5TITUTTEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 




Pubdekdok 

Spanduk @Rp 80.000x2 buah 

Kain backdrop 

Stereofom @Rp 3000x10 

Cat stereofom @ 7000x12 kaleng 

Lampu@l 00.000x3 buah 

Kayu @ 2500x20 

Souvenir @ 3.000x200 buah 

Baterai 

Konsumsi 

• Makan Prasmanan @ 20.000x200 orang 

• Minum doz 600ml @ Rp 25.000x12 doz 

• Snack @ Rp 5000x200 orang 



Total 



Rp 


160.000,00 


Rp 


50.000,00 


Rp 


30.000,00 


Rp 


84.000,00 


Rp 


300.000,00 


Rp 


500.000,00 


Rp 


600.000,00 


Rp_ 


60.000,00 + 


Rp 


1.784.000,00 


Rp 


4.000.000,00 


Rp 


300.000,00 


Rp_ 


1.000.000,00 + 


Rp 


5.300.000,00 


Rp 11.974.000,00 



SEKRETARIAT : 

WORKSHOP LT.1 D3 TEKNIK MESIN FTI - ITS. 

E - mail d3mits@mahasiswa.com 

TELP.(031) 5964709 SUKOLILO, SURABAYA 60111 



